
Listoman Tanjung 


Cerita 

Anak 


www.a na krajin.com 














Lebah 

Penghisap Madu 



Penulis Cerita : Listoman Tanjung 
llustrator: Dede Rahmat 
Tataletak: Gie 

Cerita ini tiktit, hanya imajinasi penulis belaka. Jika ada 
kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun 
cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada 
unsur kesengajaan. 


© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari www.anakrajin.com. 


Pertama kali di terbitkan oleh : 
www.anakrajin.com 





















Seekor lebah baru saja keluar dari 
sarangnya, ia terbang mencari bunga. 


-Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 




© www.anakrajin.com 



















Lebah melihat bunga teratai di atas kolam, 
tapi ia tak berani mendekat karena disitu 
ada kodok yang siap menerkamnya. 
Lebah terbang mencari bunga lainnya. 


-Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 


© www.anakrajin.com 

























Lebah mencium bau busuk yang 
menyengat, rupaya ia baru saja 
menemukan bunga bangkai. Lebah 
yang sedang apes langsung terbang 
meninggalkan bunga besar itu. 


Belajar Berhitung 


Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 





© www.anakrajin.com 

























Kali ini lebah cukup beruntung, ia 
menemukan bunga sepatu. Aroma bunga 
sepatu kurang disukainya, ia hanya makan 
sedikit kemudian terbang lagi mencari 
bunga kesukannya. 


-Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 




© www.anakrajin.com 


r -\ 


v_ J 



















Mata lebah berkilau menatap makanan 
kesukaannya, bunga matahari dan bunga 
mawar. Lebah berpesta, ia menghisap sep- 
uasnya sari bunga-bunga favoritnya. 


Belajar Berhitung 


Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 





© www.anakrajin.com 





















Setelah kenyang, lebah hanya terbang 
santai di atas bunga dahlia dan bunga 
bugentile. Adiknya datang menjemput, 
memintanya untuk cepat pulang. 


Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 


© www.anakrajin.com 


Belajar Berhitung 





















Sebelum meninggalkan taman, adik lebah 
ingin mencicipi bunga tulip yang sangat 
indah dan harum. Setelah itu mereka 
terbang bersama menuju sarangnya. 


-Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 




















-Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 


Dalam perjalanan pulang, kakak beradik 
lebah melewati beberapa taman yang 
ditumbuhi aneka bunga yang cantik- 
cantik. 


© www.anakrajin.com 





















Lebah-lebah itu juga menemukan bunga 
padma yang baru mekar, ukurannya besar dan 
bentuknya sangat indah. Tapi kedua lebah tak 
menyenangi bunga yang dikenal dengan nama 
Rattlesia itu karena aromanya yang tidak sedap. 


- Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 




© www.anakrajin.com 






















Sore hari, kedua lebah itupun sampai 
kesarangnya. Mereka disambut gembira 
oleh keluarga besarnya. 


-Belajar Berhitung- 

Perhatikan gambar di atas dan hitung masing-masing 
gambar di bawah ini. Tuliskan angkanya di dalam kotak. 




© www.anakrajin.com 


r -\ 


v_ W 




















Menebalkan nama nama bunga yang 
ada dalam cerita. 
































































Menebalkan nama nama bunga yang 
ada dalam cerita. 





y c ar 


^grTCTngg ::isn::iiaTing 





.LLLrf..LU . L 




\CT";";tkT'5' 




















































Halaman Mewarnai 


























Halaman Mewarnai 



















Halaman Mewarnai 



















Halaman Mewarnai 




















